Bantargebang Subdistrict in Figures 


Volume xv, 2024 


BADAN PUSAT STATISTIK 


KOTA BEKASI 
BPS-Statistics of Bekasi Municipality 


Katalog/Catalogue: 1102001.3275030 
ISSN: - 


KECAMATAN 
BANTARGEBANG 


DALAM ANGKA 
BANTARGEBANG DISTRICT 
IN FIGURES 


2024 


Volume xv, 2024 


BADAN PUSAT STATISTIK 
KOTA BEKASI 
BPS-STATISTICS BEKASI MUNICIPALITY 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 
Bantargebang District in Figures 


2024 
Volume xv, 2024 


Katalog /Catalogue: 1102001.3275030 
ISSN: - 
Nomor Publikasi/Publication Number: 32750.24014 


Ukuran Buku/Book Size: 14,8 cm x 21 cm 
Jumlah Halaman/Number of Pages : .xxiv4-53 hal/pages 


Penyusun Naskah/Manusrcript Drafter: 
BPS Kota Bekasi 
BPS-Statistics Bekasi Municipality 


Penyunting/Editor: 
BPS Kota Bekasi 
BPS-Statistics Bekasi Municipality 


Pembuat Kover/Cover Designer: 
BPS Kota Bekasi 
BPS-Statistics Bekasi Municipality 


Penerbit/Publisher 
OBPS Kota Bekasi/BPS-Statistics Bekasi Municipality 


Sumber Ilustrasi/!llustration Source: 
Curug Parigi (Sumber: google.com/Source: google.com) 


Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi 

buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 
Itis prohibited to reproduce and/or duplicate part or all of this book for commercial 

purpose without permission from BPS-Statistics Bekasi Municipality. 


ISSN - 


TIM PENYUSUN/COMPILERS 
KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 
Bantargebang District in Figures 
2024 
Volume xv, 2024 


Pengarah/Director 
Ari Setiadi Gunawan 


Penanggung Jawab/Persons in Charge 
Ari Setiadi Gunawan 


Penyunting/Editors 
Minto Setiyo 


Pengolah Data dan Penulis Naskah/Data Processor and Writers 
Shabrina Izzati 


Penata Letak/Layout Designers 
Catur Putra Prakoso Pamungkas 


Penerjemah/Translators 
Shabrina Izzati 


KONTRIBUTOR DATA/DATA CONTRIBUTORS 


Kementerian Agama/Ministry of Religious Affair 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Ministry of Education and Culture 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika/Meteorological, Climatology, 
and Geophysical Agency 

Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi/ 
Statistical Informatics and Encoding Communication Service of Bekasi 
Municipality 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota 
Bekasi/Personnel and Human Resources Development Agency of Bekasi 
Municipality 

Sekretariat Daerah Kota Bekasi/ The Regional Secretariat of Bekasi 
Municipality 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi/Population and Civil 
Registration Agency of Bekasi Municipality 


PETA WILAYAH KECAMATAN BANTARGEBANG 
MAP OF BANTARGEBANG DISTRICT 


KEPALA BPS KOTA BEKASI 
HEAD OF BPS-STATISTICS BEKASI MUNICIPALITY 


ARI SETIADI GUNAWAN 


KATA PENGANTAR 


Kecamatan Bantargebang Dalam Angka Tahun 2024 merupakan seri publikasi 
tahunan BPS Kota Bekasi yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber 
dari BPS, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi lain. Publikasi ini memuat gambaran 
Umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan 
kondisi sosial demografi dan perekonomian di Kecamatan Bantargebang. 

Publikasi Kecamatan Bantargebang Dalam Angka merupakan salah satu 
data penting yang dapat dijadikan sebagai indikator pengambilan kebijakan 
pembangunan daerah, tentunya dengan data-data yang akurat dan benar. 

Dengan Selesainya penyusunan Publikasi Kecamatan Bantargebang Dalam 
Angka Tahun 2024 ini, tentunya tak lepas dari bantuan dan kerjasama yang 
baik dari rekan-rekan Dinas/Instansi terkait, baik yang berada di Kelurahan dan 
Kecamatan Bantargebang, maupun di Kota Bekasi. 

Akhirnya, dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, kami 
menerima kritik dan saran untuk perbaikan Publikasi Kecamatan Bantargebang 
Dalam Angka Tahun 2024 ini, untuk selanjutnnya mencoba lebih baik lagi pada 
masa yang akan datang. 


Bekasi , September 2024 


PREFACE 


Bantargebang District in Figures 2024 is an annual publication presenting 
various data from BPS-Statistics Bekasi Municipality, District, Kelurahan, and other 
agencies. The publication provides general pictures of geographic and climate 
conditions, government, and key socio-demographic and economic characteristics 
of Bantargebang District. 

Bantargebang District in Figures Publication is one of the important data than 
can be used as indicators of regional development policy making, of course with 
accurate and correct data. 

With the completion of Bantargebang District in Figures Publiction in 2024, 
Of course it cannot be separated from the good assistance and cooperation from 
collagues of he relevant department/agencies, both in kelurahan and Bantargebang 
District, as well as in Bekasi Municipality. 

In the end, with all the limitations of ability and humility, we accept criticism and 
suggestions for improving the Publication of Bantargebang District in Figures 2024 
this year, to further try even better in the future. 


Head of BPS-Stgf#isticsiBekasi Municipality 


ARI SETIADI GUNAWAN 


ISSN - 
DAFTAR ISI/CONTENTS 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 
Bantargebang District in Figures 
2024 
Volume xv, 2024 


Halaman 

Page 

Kata PENGANt Ar Kiss en snan kening sman Xi 
Prota Gen kanan matan nisan rani animi mann Dean MNN Mean sarasamanKan an aah Xii 
Daftar ISI /CONtEN iss imannya Nabkmsmnbsaan Xili 
Daftar Tabel/List of Tables XV 
Daftar Gambar/List Of FiGUTES w.ooo.oooooooooooooooooooooW#coWo.oo mann XiX 
Penjelasan Umum/Explanatory Notes ..oo.oooorcooroooocoooo.ooooo.oWoooo xxi 
Daftar Singkatan/List Of AbbIEVIAtION w.orr.rooowoooooooocoo.c oom eene ennnn nan nann nam annannaa xxili 
1. Geografi/GEOGIAPhY merercerencene RefMt mere ee re neer ee reme meme meme memamerkan kenamaan 1 
2. Pemerintahan/GOVEIMMEt..c..oooo.ooooooooocooooo.ooooo.”Woo#”WoW Women nm 9 
3: Pendiiduk/Populatio ny SN Meeisiin menmnanagn anaknya knnagaana 19 
4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat/Social and WEeIfArE ...ooo.ooooooooooooooo 27 
5. Pertanian/AGIiSOMUFS..ooooomeooi sen senen men memnaemnmamaamema en eeeeaanaaa 39 
Daftar Pustaka/Bibliography 53 


Xili 


DAFTAR TABEL/LIST OF TABLES 


Halaman 
Page 
GEOGRAFI/GEOGRAPHY 
Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di 
Kecamatan Bantargebang, 2023 
Total Area by Villages/Kelurahan in Bantargebang District, 2023......... 7 


Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten/Kota 

Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantargebang (km), 2023 
Distance to the District Capital and Regency/Municipal Capital by 
Villages/Kelurahan in Bantargebang District (km), 2028. oreoooocoo.. 8 


PEMERINTAHAN/GOVERNMENT 


WILAYAH ADMINISTRATIF 

ADMINISTRATIVE AREA 

Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut 
Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantargebang, 2023 

Number of Rukun Warga and Rukun Tetangga by Villages'/ 

Kelurahan in Bantargebang District, 2028 axoor.oooooooooooocoooooooo.oooo 15 


SUMBER DAYA MANUSIA 

HUMAN RESOURCES 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pemerintah Daerah 

dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bantargebang, 2023 

Number of Civil Servants by Local Government and Sex in 

Bantargebang District, 2028 .noooooooocooocooocoooo.”ooWooom one temenan ena 16 


Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah 

Kecamatan Bantargebang Menurut Tingkat 

Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2023 

Number of Civil Servants of Bantargebang District Government by 
Educational Level and Sex, 20283 were. cnrenonrenennenenne nenen eren ennnemnmnnmaan 17 


3.2 


41.2 


41.3 


41.4 


Halaman 
Page 


PENDUDUK/POPULATION 


Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan 

Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut 

Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantargebang, 2023 

Population, Percentage Distribution of Population, Population 

Density, and Population Sex Ratio by Villages/Kelurahan in 

Bantargebang District, 2028 n.ooo.ooooooooooooocooooo oo.” ennnennnanan 24 


Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan 
Jenis Kelamin di Kecamatan Bantargebang, 2023 
Population by Age Groups and Sex in Bantargebang District, 2023 ...... 26 


SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/SOCIAL AND WELFARE 


PENDIDIKAN 

EDUCATION 

Banyaknya Desa'/Kelurahan yang Memiliki 

Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di 

Kecamatan Bantargebang, 2021-2023 

Number of Villages'/Kelurahan Having Educational Facilities by 
Educational Level in Bantargebang District, 2021-2023 eecee.ercooooco... 33 


Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan 

di Kecamatan Bantargebang, 2023/2024 

Number of Schools by Educational Level in Bantargebang District, 
2023 LA anoman anna RON 34 


Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan di 

Kecamatan Bantargebang, 2023/2024 

Number of Teachers by Educational Level in Bantargebang District, 
2023/2024 serswonnoan aan aman 35 
Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di 

Kecamatan Bantargebang, 2023/2024 

Number of Pupils by Educational Level in Bantargebang District, 

PA 36 


5.1 


5.2 


5.3 


5.4 


5.5 


5.6 


Halaman 


Page 
KESEHATAN 
HEALTH 
Banyaknya Desa'/Kelurahan yang Memiliki Sarana 
Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di 
Kecamatan Bantargebang, 2021-2023 
Number of Villages'/Kelurahan Health Facilities by Type of Health 
Facilities in Bantargebang District, 2021-2028 .ernoorooorecerne sensor seen eenan 37 


PERTANIAN/AGRICULTURE 


Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah- 

buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di 

Kecamatan Bantargebang (ha), 2020-2023 

Harvested Area of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of Plant in 
Bantargebang District (ha), 2020-2028 .erceecoereoenenneeen senen en ena 45 


Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut 

Jenis Tanaman di Kecamatan Bantargebang (kuintal), 2020-2023 
Production of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of Plant in 
Bantargebang District (guintal), 2020-2028 “ee oeceeneern ren seraneenn enn nana 46 


Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman 

di Kecamatan Bantargebang (m?), 2020-2023 

Harvested Area of Medicinal Plants by Kind of Plant in Bantargebang 
District (m2), 2020-2028 were ren rn nenen nenen nenen eneenn eren enek 47 


Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman 

di Kecamatan Bantargebang (kg), 2020-2023 

Production of Medicinal Plants by Kind of Plant in Bantargebang 

District (K9),2020—2028 recorder eren ernn eren ernn enno enam 148 


Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman 

di Kecamatan Bantargebang (m2), 2020-2023 

Harvested Area of Ornamental Plants by Kind of Plant in 

Bantargebang District (m2), 2020-2028 mer reeneererenneeneeen senen an ena 49 


Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di 

Kecamatan Bantargebang (tangkai), 2020-2023 

Production of Ornamental Plants by Kind of Plant n Bantargebang 

District (stalks), 2020-2023 erornononnnnnnenemnn nm nenn enam anna 50 


Tabel Halaman 


Table Page 
Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis 
Tanaman di Kecamatan Bantargebang (kuintal), 2020-2023 
Production of Annual Fruits and Vegetables by Kind of Plant in 
Bantargebang District (guintal), 2020-2028 “ren oeceeceer rere reran enno 51 


5.7 


xvili 


DAFTAR GAMBARIJLIST OF FIGURES 


Gambar Halaman 
Figure Page 
11 Luas Daerah menurut Desa/Kelurahan (96), 2023 

| Total Area by Village/Kelurahan (96), 2028. cone en eneeoneeennenan en enam 5 
12 Jarak ke Ibukota Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan 


di Kecamatan Bantargebang (km), 2023 
Distance to the District Capital by Village/Kelurahan in 
Bantargebang District (KM), 2028 ex oa.ooeoonoerrennn ran enne enter 6 


XiX 


PENJELASAN UMUM/EXPLANATORY NOTES 


Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi 
ini adalah sebagai berikut: 

Symbols, measurement units, and acronyms which are used in this publication, are 
as follows: 


1. TANDA-TANDA/SYMBOLS 


Data tidak tersedia/Data not available “.eo.oooocoocoococooooo 
Tidak ada atau nol /Null or zero 


Data dapat diabaikan/Data negligible “....ooooo.ooooooo.oooooooooooooocomo 1-0 
Tanda decimal/Decimal Point w..oooooooooooooooooo.ooocooowo.o.omn 5. Ki 
Data tidak dapat ditampilkan/Not applicable . .001NA 
Angka estimasi/Estimated figUTES ..oooo.ooooooo.cooooooooooooo oom :e 
Angka diperbaiki/Revised figUFES ...ooooo.oooooooooooooooooooWoWoo ur 
Angka sementara/Preliminary figures Ba 2 
Angka sangat sementara/Very preliminary figuteS sn.ooooo.ooooooocooo. te 
Angka sangat sangat sementara/Very very preliminary figures ........... wi 
2. SATUAN/UNITS 


Pe KelI Lel0T Ai NANANG SA 1 158,99 liter/litres — 1/6,2898 m? 
hektare (ha)/hectare (ha) .. 10.000 m2 

kilometer (km)/kilometres (km) ... 1.000 meter/meters (m) 
knot/knot seococoreoceenreson Ng Parraneen 1,8523 km/jam (km/hour) 


kuintal/gUIntal wiranisinmsece nenas : 100kg 
KMI ena mn ala 1 1.000 Watt hour 
1 1.000 KWh 
liter (untuk beras)/litre (fOf Fice) “exo. : 0,80kg 
MMSGE eesebirdio senin mninden beneran 1 1/35,3 m3 
metrik ton (m.ton)/metric ton (m. ton) ... 01 0,98421 long ton — 1.000 kg 
ON S/OUN CE sasis mabes 1 28,31 gram/grams 
an Aa NP an MAN 1 1.000 kg 


Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer 
(ton-km), jam, menit, persen (90). 

Other units: unit, pack, pieces, sheet, tin, pulse, ton-kilometres(ton-km), hour, 
minute, percent (96). 


Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka. 
The difference in decimal numbers is caused by rounding. 


DAFTAR SINGKATANJ/LIST OF ABBREVIATION 


SI : Stasiun Iklim/Climate Station 

SMPK : Stasiun Meterologi Pertanian Khusus/Special Agricultural 
Meteorological Station 

tt : Tempat tidur/Bed 

BCG : Bacillus Calmette Guerin 

DPT : Difteri, Pertusis, Tetanus/Diphtheria, Tetanus, and Pertussis 

TT : Tetanus Toxoid 

IOT : Industri Obat Tradisional/ Traditional Medicine Industry 

IKOT : Industri Kecil Obat Tradisional/Traditional Medicine Small 
Industry 

Alkes : Alat kesehatan/Health Kits 

PKRT : Perbekalan Kesehatan Rumah tangga/Household Health 
Logistics 

Kompl : Komplemen/Complement 

IRTP : Industri Pangan Produksi Rumah Tangga/Foods Home Industry 

PBF : Pedagang Besar Farmasi/Pharmacy Whole-seller 

GFK : Gudang Farmasi Kab/Kota/Regency/Muncipality Pharmacy 
Warehouse 

RB : Rumah Bersalin/Delivery House 

Pustu : Puskesmas pembantu/Awiliary Public Health Center 

BP : Balai Pengobatan/Polyclinic 

TPS : Tempat Pembuangan Sampah Sementara /landfill 

Jamkesmas : Jaminan kesehatan masyarakat miskin/Poor public health 
insurance 

PJKMU : Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum/General Public 
Health Insurance Program 

SIUP : Surat Ijin Usaha Perdagangan/ Trading Permission Letter 

TDP : Tanda Daftar Perusahaan/Company Registration Identity 

API : Angka Pengenal Importir/Importer's Identity Number 


Xxili 


PENJELASAN TEKNIS 


Topografi adalah keadaan muka 
bumi pada suatu kawasan atau 
daerah. 


Dataran adalah bagian atau sisi 
bidang tanah yang tampak datar, 
rata, dan membentang. 


Hujan adalah titik-titik air di udara 
atau awan yang sudah terlalu 
berat karena kandungan airnya 
sudah sangat banyak, sehingga 
akan jatuh kembali ke permukaan 
bumi sebagai hujan (presipitasi). 
Alat untuk mengukur hujan 
adalah fluviometer. 


Curah hujan merupakan 
ketebalan air hujan yang 
terkumpul pada luasan 1 m0. 
Satuan curah hujan yang 
digunakan Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
adalah millimeter (mm). Curah 
hujan dihitung dengan satuan 
mm, yaitu air yang tertampung 
pada area seluas 1m x 1m (m3. 
Jadi curah hujan 1 mm adalah 
jumlah air yang turun dari langit 
sebanyak 1Immx1mx1m — 0,001 
m?— 1 liter. 


TECHNICAL NOTES 


Topography is the state of the earth 
ina certain area or region. 


Flat is a part or side of parcels of 
land that looked plane, flat, and 
stretches. 


Rain is water droplets in the air ora 
cloud that is too heavy because the 
water content is already very much, 
so it will fall back to the earth's 
surface as rain (precipitation). Tools 
to measure rainfall is fluviometer. 


Rainfall is the thickness of the 
rainwater collected in an area 
of 1 m2 Unit precipitation used 
Meteorology and  Geophysics 
Agency (BMKG) is  millimeters 
(mm). Rainfall is calculated in mm, 
ie water being stored in an area of 
Imx Im (m?). So rainfall of 1 mm is 
the amount of water that fell from 
the sky as much as ImmxImxim— 
0,001 m? — 1 liter. 


GEOGRAPHY 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


ULASAN 


Secara geografi Kecamatan 
Bantargebang berada pada posisi 
10604828" - 10702729" bujur timur dan 
6010'6”-6030'6” lintang selatan, dengan 
ketinggian 51 m diatas permukaan 
laut. 


Sesuai dengan Perda Kota Bekasi 
nomor 04 tahun 2004 tentang 
Pembentukan Wilayah Administrasi 
Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan 
Bantargebang terbagi menjadi 4 
Kelurahan. 


Kecamatan Bantargebang memiliki 
luas wilayah sekitar 19.24 km? (1.924,35 
Ha). Batas-batas wilayah administrasi 
yang mengelilingi wilayah Kecamatan 
Bantargebang adalah : 

Sebelah Timur: Kebupaten Bekasi 
Sebelah Utara: Kecamatan Rawalumbu 
dan Kecamatan Mustikajaya 

Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor 
Sebelah Barat: Kabupaten Bogor 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


DESCRIPTION 


Geographically, Bantargebang 
District is located at 10604828” - 
107027 29" E and 6910'6" - 6030'6" S and 
stand 51 m above the sea level. 


Based on Perda Kota Bekasi Figures 
04 in 2004 concerning the Establishment 
of District and Kelurahan Administration 
Areas, Bantargebang District iis divided 
into 4 Urban Village. 


Bantargebang District has an area 
Of around 19,24 km41,924.35 Ha). The 
administrative boundaries that surround 
Bantargebang District are: 
Fast: Bekasi Regency 
North: — Rawalumbu 
Mustikajaya District 
South: Bogor Regency 
West: Bogor Regency 


District — and 


m Bantargebang 
 Cikiwul 
m Ciketingudik 


Sumurbatu 


Sumber/Source: — Sekretariat Daerah Kota Bekasi/ The Regional Secretariat of Bekasi Municipality 


Gambar 11 Luas Daerah menurut Desa/Kelurahan (90), 2023 
Figures Total Area by Village/Kelurahan (96), 2023 


GEOGRAPHY 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


Bantargebang 


Sumur Batu 


Ciketing Udik 


(an) 
S 
hn) 
Ke) 
KN 
S5 
tes) 
Ke) 
loe) 
-— 
- 
hn) 
-» 
» 
- 
tes) 
- 
00 
hg) 


Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 
2021 


Gambar 12 Jarak ke Ibukota Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan di 
" Kecamatan Bantargebang (km), 2023 
Distance to the District Capital by Village/Kelurahan in 
Bantargebang District (km), 2023 


C3 BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


Figures 


Tabel 11 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 


Table Bantargebang, 2023 
Total Area by Villages/Kelurahan in Bantargebang District, 
2023 


1. Ciketing Udik 4,36 2D, 

2. Sumur Batu 5,03 26,1 

3. Cikiwul 5,46 28,4 

4. Bantargebang 4,39 22,8 
Catatan/Note: 


Sumber/Source: — Sekretariat Daerah Kota Bekasi/ The Regional Secretariat of Bekasi Municipality 


GEOGRAPHY 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


Tabel 12 Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten/Kota 
Table Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantargebang 
(km), 2023 


Distance to the District Capital and Regency/Municipal 
Capital by Villages/Kelurahan in Bantargebang District 
(km), 2023 


1. Ciketing Udik 
2. Sumur Batu 
3. Cikiwul 

4. Bantargebang 


1 MEN — Ma 
DM“. 


Catatan/Note: 
Sumber/Source: — BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 2021 


3 BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


PENJELASAN TEKNIS 


Kecamatan adalah bagian wilayah 
dari daerah kabupaten/kota yang 
dipimpin oleh Camat. Kecamatan 
diatur sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 


Kelurahan adalah suatu wilayah 
yang dipimpin oleh seorang 
Lurah sebagai perangkat daerah 
kabupaten dan/atau daerah 
kota di bawah kecamatan 
(UndangUndang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan 
Daerah). 


Rukun Tetangga (RT) — dan 
Rukun Warga (RW) digunakan 
untuk mengidentifikasi satuan 
lingkungan setempat. RT dan 
RW merupakan organisasi yang 
dibentuk melalui musyawarah 
oleh masyarakat setempat serta 
diakui dan dibina oleh Pemerintah 
untuk menjadi mitra dalam 
pemberdayaan masyarakat. 
Pembentukan RT dan RW 
sejalan dengan besaran jumlah 
penduduk di suatu wilayah. 


Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 
setiap warga negara Republik 
Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat 
oleh pejabat yang berwenang 
dan diserahi tugas dalam jabatan 
negeri, atau diserahi tugas negara 


TECHNICAL NOTES 


Sub-district is part of the 
Regency/Municipality area led by 
Camat. Sub-district stipulated in 
accordance with the provisions of 
law No. 23 Year 2014 about Local 
Government. 


Kelurahan :is an area that is led 
by a kelurahan head (Lurah) as 
anapparatus of regency and or 
municipility under the district 
(Law No.32 Year 2004 about Local 
Governmental). 


RTandRW isa term used to identify 
the unit of the local environment. 
RT and RW is a@ community 
organization that was formed by 
consensus by the local community 
as well as recognized and fostered 
by the government to be a partner 
in community  empowerment. 
Establishment of RT and RW in 
line with the amount of the total 
population in an area. 


Civil servants (PNS) is every citizen 
of the Republic of Indonesia which 
have been determined eligible, 
be appointed by the competent 
duthority and assigned the task in 
a country office, or charge of any 
other country, and paid based on 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


lainnya, dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. PNS terdiri dari PNS 
pusat dan PNS daerah. 


Sekretariat daerah adalah unsur 
pembantu pimpinan pemerintah 
daerah, yang dipimpin oleh 
sekretaris daerah. Sekretaris 
Daerah diangkat dari Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi 
persyaratan. 


Lembaga teknis daerah adalah 
unsur pelaksana pemerintah 
daerah yang dipimpin oleh 
seorang kepala. Lembaga 
teknis daerah dapat berbentuk 
Badan, Kantor, dan Rumah 
Sakit. Contoh Lembaga teknis 
daerah yaitu Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda), 
Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD), Badan Pelayanan Kesehatan 
Rumah Sakit Daerah, serta Kantor 
Satuan Polisi Pamong Praja. 


Dinas daerah adalah unsur 
pelaksana pemerintah daerah 
yang dipimpin oleh seorang 
kepala, Dinas Daerah mempunyai 
tugas melaksanakan kewenangan 
desentralisasi. Pada Dinas Daerah 
Kabupaten/Kota dapat dibentuk 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota 
untuk melaksanakan sebagian 
tugas Dinas yang mempunyai 
wilayah kerja satu atau beberapa 
kecamatan. 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


legislation and regulations. PNS 
consists of the central and regional 
civil servants. 


The regional secretariat is the 
supporting element of the regional 
government leader, which is led by 
the regional secretary. Regional 
Secretaries are appointed from 
Civil Servants (PNS) who fulfill the 
reguirements. 


Regional technical institutions are 
elements of implementing local 
government. are headed by a Chief. 
Regional technical institutions can 
take the form of agencies, offices 
and hospitals. Examples of regional 
technical institutions are the 
Regional Development Planning 
Agency (Bappeda), the Regional 
Personnel Agency (BKD), the 
Regional Hospital Health Service 
Board, and the Civil Service Police 
Unit Office. 


The regional office is the 
implementing element of the 
regional government headed by a 
Chief. The Regional Office has the 
task of carrying out the authority 
of decentralization. At the Regency/ 
City Regional Office a Regency/City 
Regional Technical Implementation 
Unit (UPTD) can be formed to carry 
out part of the tasks of the Office 
which has one or several subdistrict 
work areas. 


Keuangan daerah ialah segala 
hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka pengelolaan pemerintah 
daerah yang bisa dinilai dengan 
uang meliputi semua bentuk 
kekayaan yang berkaitan dengan 
hak dan kewajiban daerah. 


Wajib pajak atau yang sering WP 
merupakan individu atau orang 
atau suatu badan usaha yang 
merupakan subyek pajak yang 
menurut peraturan perundang- 
undangan dalam hal perpajakan 
ditentukan untuk melakukan 
kewajiban perpajakan termasuk 
di dalamnya pemotong pajak 
atau pemungut pajak tertentu. 


Regional finance is all the regional 
rights and obligations in the 
framework of the management 
of local governments that can be 
assessed with money covering all 
forms of wealth relating to the 
rights and obligations of the region. 


Taxpayers or often WP is an 
individual or person or a business 
entity which is the subject of tax 
which according to statutory 
regulations in case of taxation 
is determined to perform tax 
obligations including in it a tax 
cutter ora certain tax collector. 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


ULASAN 


Kecamatan Bantargebang memiliki 
274 PNS, yang terdiri dari 121 laki- 
laki dan 153 perempuan. Dilihat dari 
tingkat pendidikannya maka PNS 
di Kecamatan Bantargebang yang 
merupakan lulusan sampai dengan 
SMP sebesar 2,199, SMA sebesar 
91296, Diploma I/II sebesar 0,3696, 
Diploma III sebesar 9,1296, dan lulusan 
DIV/S1/S2/S3 sebesar 79,209. 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


DESCRIPTION 


Local Government of Bantargebang 
District have 274 civil servants which 
consists of 121 males and 153 females. 
From the education level, most of them 
have completed the education level up 
to Junior High School: 2.1996, Senior 
High School: 9.1296, Bachelor degree 
(Diploma 1/11): 0.3696, Diploma III: 9.1296, 
and Under/Post Graduate: 79.206. 


2.1 WILAYAH ADMINISTRATIF 


ADMINISTRATIVE AREA 
Tabel 214 Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) 
Table Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantargebang, 


2023 
Number of Rukun Warga and Rukun Tetangga by Villages'/ 
Kelurahan in Bantargebang District, 2023 


1. Ciketing Udik 46 9 

2. Sumur Batu 81 12 

3. Cikiwul 33 1 

4. Bantargebang 31 10 
Catatan/Note: 


Sumber/Source: — Sekretariat Daerah Kota Bekasi/ The Regional Secretariat of Bekasi Municipality 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


2.2 SUMBER DAYA MANUSIA 


HUMAN RESOURCES 
Tabel 221 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pemerintah Daerah 
Table” dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bantargebang, 2023 


Number of Civil Servants by Local Government and Sex in 
Bantargebang District, 2023 


Pemerintah Daerah Kecamatan 
Bantargebang 203 324 527 
Bantargebang District Government 


Pemerintah Daerah Kelurahan Ciketing 
Udik 20 39 59 
Ciketing Udik Kelurahan Government 


Pemerintah Daerah Kelurahan Sumur 
Batu 30 36 66 
Sumur Batu Kelurahan Government 


Pemerintah Daerah Kelurahan Cikiwul 


Cikiwul Kelurahan Government 20 31 51 


Pemerintah Daerah Kelurahan 
Bantargebang 51 47 98 
Bantargebang Kelurahan Government 


Catatan/Note: 
Sumber/Source: — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi/Staffing and Human Resources 
Development Agency of Bekasi Municipality 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


Tabel 22.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah 

Table Kecamatan Bantargebang Menurut Tingkat Pendidikan 
dan Jenis Kelamin, 2023 
Number of Civil Servants of Bantargebang District 


Government by Educational Level and Sex, 2023 


Sekolah Dasar (SD) 


Primary School 5 : 2 
SMP/Sederajat 

Junior High School 5 ? 
SMA/Sederajat 

Senior High School 1 : 25 
Diploma I/Akta I 1 0 1 
Diploma I/Akta I 

Diploma II/Akta II 0 0 0 
Diploma II/Akta II 

Diploma III/Akta III 

Diploma III/Akta III 3 2 2 
Diploma IV/Akta IV 9 5 s 
Diploma IV/Akta IV 

S1/Sarjana 

Under Graduate/Bachelor 2 23 Le 
S2/Pasca Sarjana 

Graduate 2 16 1 
S3/Doktor/Ph.D 

Post Graduate 8 8 g 


Catatan/Note: 
Sumber/Source: — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi/Staffing and Human Resources 
Development Agency of Bekasi Municipality 


Y BAB 


Chapter 


PENDUDUK 


03 Population 


PENJELASAN TEKNIS 


Sumber utama data 
kependudukan Kota Bekasi 
adalah Dinas Kependudukan 


dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. 
Dalam publikasi ini, disajikan juga 
data hasil perapihan umur dari 
data administrasi kependudukan 
dan Sensus Penduduk 2020 
(September). 


Penduduk Kota Bekasi adalah 
semua orang yang berdomisili 
di wilayah teritorial Kota Bekasi 
selama satu tahun atau lebih dan 
atau mereka yang berdomisili 
kurang dari satu tahun tetapi 
bertujuan menetap. 


Laju pertumbuhan penduduk 
adalah angka yang menunjukkan 
persentase pertambahan 
penduduk dalam jangka waktu 
tertentu. 


Rasio jenis kelamin adalah 
perbandingan antara banyaknya 
penduduk — laki-laki — dengan 
banyaknya penduduk perempuan 
pada suatu daerah dan waktu 
tertentu. Biasanya dinyatakan 
dengan banyaknya penduduk 


laki-laki untuk 100 penduduk 
perempuan. 
Kepadatan penduduk adalah 


rasio banyaknya penduduk per 
kilometer persegi. 


3: 


TECHNICAL NOTES 


The main source of demographic 


data population is Bekasi 
Municipality — and the Civil 
Registration Service. In this 
publication, also presented 


the result of smoothed single 
year of age from population 
administration data and the 2020 
Population Census (September). 


The population — of Bekasi 
Municipality are all residents in the 
territory of Bekasi Municipality who 
have stayed for 6 months or longer, 
those who intended to stay more 
than 6 months even though their 
length of stay is less than 6 months. 


The growth rate of population is 
the number that show percentage 
of population growth within a 
specified period. 


Sex ratio is the ratio of males 
population to females population 
in a given area and time, usually 
expressed as the number of males 
for every 100 females. 


Population density is ratio of 
population per sguare kilometer. 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


Distribusi penduduk adalah 
pola persebaran penduduk di 
suatu wilayah, baik berdasarkan 
batas-batas geografis maupun 
berdasarkan batas-batas 
administrasi pemerintahan. 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


Population distribution is the 
pattern of population distribution 
in an area, either by geographic 
boundaries or by government 
administrative boundaries. 


ULASAN 


Penduduk Kecamatan 
Bantargebang yang terdata di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bekasi pada tahun 2023 sebanyak 
113.988 jiwa yang terdiri atas 58.047 
jiwa penduduk laki-laki dan 55.941 
jiwa penduduk perempuan. Sementara 
itu besarnya angka rasio jenis kelamin 
tahun 2023 penduduk laki-laki 
terhadap penduduk — perempuan 
sebesar 103. 

Kepadatan penduduk di Kecamatan 
Bantargebang tahun 2023 mencapai 6 
ribu jiwa/km?. Kepadatan Penduduk di 
4 kelurahan cukup beragam dengan 
kepadatan penduduk tertinggi terletak 
di Kelurahan Bantargebang dengan 
kepadatan sebesar 8 ribu jiwa/km? 
dan terendah di Kelurahan Sumur Batu 
sebesar 5 ribu jiwa/km?. 


DESCRIPTION 


Population of Bantargebang District 
who are registered at Population and 
Civil Registration Agency of Bekasi 
Municipality in 2023 were 113,988 people 
consisting of 58,047 inhabitants of the 
male and 55,941 female population 
people. While the magnitude of the 
sex ratio in 2023 the male population 
towards the female population are 103. 


Population density of Bantargebang 
District in 2023 reached 6 thousand 
people/km?. Population density in 4 
Kelurahan are guite diverse with the 
highest population density of Kelurahan 
is located in the Bantargebang with 
the number of density are 8 thousand 
people/km? and the lowest in Sumur 
Batu with 5 thousand people/km? 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


Tabel 31 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan 


Table Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/ 
Kelurahan di Kecamatan Bantargebang, 2023 
Population, Percentage Distribution of Population, 
Population Density, and Population Sex Ratio by Villages/ 
Kelurahan in Bantargebang District, 2023 


1. Ciketing Udik 12.964 12.429 25.393 
2. Sumur Batu 13.028 12.824 25.852 
3. Cikiwul 14.651 13.887 28.538 
4. Bantargebang 17.404 16.801 34.205 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1 


1. Ciketing Udik 22,28 5.824 104,30 

2. Sumur Batu 22,68 5.140 101,59 

3. Cikiwul 25,04 5.227 105,50 

4. Bantargebang 30,01 1192 103,59 
Catatan/Note: 


Sumber/Source: — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi/Population and Civil Registration Agency of Bekasi Municipality 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis 
Table Kelamin di Kecamatan Bantargebang, 2023 
Population by Age Groups and Sex in Bantargebang District, 
2023 


0-4 4.736 4.485 9.221 
5-9 5.719 5.280 10.999 
10-14 5.497 5.082 10.579 
15-19 4419 3.998 8.417 
20-24 4.806 4.623 9.429 
25-29 4416 4.670 9.146 
30-34 4.803 4.873 9.676 
35-39 4.851 4892 9.743 
40 - 44 5.261 5.172 10.433 
45 -49 4.558 4.828 9.386 
50-54 3.740 3.300 7.040 
55-59 2.208 1.876 4.084 
60 - 64 1.353 1.206 2.559 
65 -69 809 117 1.526 
70-74 445 423 868 
154 366 516 882 
D Bantargehang SBO SSS MSI 
Catatan/Note: 


Sumber/Source: — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi/Population and Civil Registration Agency of Bekasi Municipality 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


PENJELASAN TEKNIS 


Jalur Pendidikan di Indonesia 
terdiri atas pendidikan formal, 
pendidikan nonformal, dan 
pendidikan informal, ketiganya 
dapat saling melengkapi dan 
memperkaya. Undang-undang 
No 20 Tahun 2013 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 


Jenjang pendidikan formal terdiri 
atas pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, dan pendidikan 
tinggi. Jenis pendidikan yang 
diajarkan mencakup pendidikan 
umum, kejuruan, akademik, 
profesi, vokasi, keagamaan dan 
khusus 

a Pendidikan Dasar berbentuk 
Sekolah Dasar (SD) dan 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau 
bentuk lain yang sederajat 
serta Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) dan Madrasah 
Tsanawiyah (MTs), atau 
bentuk lain yang sederajat. 

b Pendidkan Menengah yaitu 
Sekolah Menengah Atas 
(SMA), Madrasah Aliyah (MA), 
Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK), dan Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK), atau bentuk 
lain yang sederajat. 

c Pendidikan Tinggi merupakan 
jenjang pendidikan setelah 
pendidikan menengah 
yang mencakup program 
pendidikan diploma, sarjana, 
magister, spesialis, dan doktor 


TECHNICAL NOTES 


The Education System in Indonesia 
consists of formal education, 
nonformal education, and informal 
education that all three of which 
can complement and enrich each 
other. Law No 20 Year 2013 about 
The National Education System. 


The Formal Education Level consists 
of primary education, secondary 
education, and high education. 

The kind of education that taught 

consists of general education, 

vocational, academic, professional, 
religious, and specific education. 

a The Primary Education consists 
of Elementary School (SD) and 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) or 
other eguivalent forms and 
Junior High School (SMP) and 
Madrasah Tsanawiyah (MTs), 
or other eguivalent forms. 

b The  Secondary Education 
consists of the Senior High 
School — (SMU), Madrasah 
Aliyah (MA), Vocational High 
School (SMK), and Vocational 
Madrasah Aliyah (MAK), or 
other eguivalent forms. 

c The Tertiary Education consists 
of the education level after 
the secondary education that 
consists of diplomas, bachelor, 
master degree, specialist, and 
doctoral degrees that are held 
by the collage. The universities 
can be in the form of an 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi. Perguruan 
tinggi dapat berbentuk 
akademi, politeknik, sekolah 
tinggi, atau institut. 


Pemeriksaan dan perawatan 
kesehatan, biasanya berada di 
bawah pengawasan  dokter/ 
tenaga medis, yang melayani 
penderita yang sakit untuk 
berobat rawat jalan atau rawat 
inap. 


Puskesmas (Pusat Kesehatan 
Masyarakat) adalah unit 


pelaksana teknis dinas 
kesehatan  kabupaten/ kota 
yang mempunyai fungsi 


utama sebagai penyelenggara 
pelayanan kesehatan tingkat 
pertama. Wilayah kerja 
puskesmas maksimal adalah 
satu kecamatan dan untuk dapat 
menjangkau wilayah kerjanya, 
puskesmas mempunyai jaringan 
pelayanan yang meliputi unit 
puskesmas pembantu (Pustu), 
Unit Puskesmas Keliling (Puskel), 
dan unit bidan desa/komunitas 
(Peraturan Mentri Kesehatan RI 
No 75 Tahun 2014 Tentang Pusat 
Kesehatan Masyarakat). 


Agama adalah sistem yang 
mengatur kepercayaan dan 
peribadatan Kepada Tuhan Yang 
Mahakuasa serta tata kaidah 
yang berhubungan dengan 
budaya, dan pandangan dunia 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


academy, polytechnic, college 
or institute. 


Hospital is a place for health check, 
usually controlled/supervised by 
doctors/medical personnel to serve 
the ill patients to get outpatient or 
inpatient treatment services. 


Public Health Centre is technical 
implementation unit of regency 
health department that have the 
primary function as a first-level 
health care providers. The working 
area standard of public health 
center is one subdistrict and to 
reach their working areas, public 
health centers have a service 
network covering subsidiary of 
public health center, mobile public 
health center units, and midwife 
units (Regulation og the Minister 
of Health of Indonesia Number 
75 Year 2014 about Public Health 
Center). 


Religion is a system that governs 
beliefand worship to Almighty God 
and the rules relating to culture, 
and the worldview that connects 
people to the order of life. 


yang menghubungkan manusia 
dengan tatanan kehidupan. 


Sarana adalah segala jenis 
peralatan, perlengkapan kerja dan 
fasilitas yang berfungsi sebagai 
alat utama atau pembantu dalam 
pelaksanaan pekerjaan, dan juga 
dalam rangka kepentingan. 


Keamanan — adalah — keadaan 
bebas dari bahaya. Istilah ini bisa 
digunakan dengan hubungan 
kepada kejahatan, segala bentuk 
kecelakaan, dan lain-lain. 


Means is all kinds of eguipment, 
work eguipment and facilities that 
serve as the main tool or helper in 
the execution of the work, and also 
in order of interest. 


Security is a free state of danger. 
This term. can be used with a 
relationship to evil, all forms of 
accident, etc. 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


ULASAN 
Tahun 2023/2024 di Kecamatan 
Bantargebang jumlah sekolah 
dibawah Kementerian Pendidikan 


dan Kebudayaan sebanyak 43 sekolah 
dengan rincian jumlah Sekolah Dasar 
(SD) 26, Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) 10, dan Sekolah Menengah Atas 
(SMA/SMU) 2, sedangkan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 
5. Untuk sekolah dibawah Kementrian 
Agama sebanyak 13 sekolah terdiri dari 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 7, 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 
4, dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 
2 sekolah. 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


DESCRIPTION 


In 2023/2024 in Bantargebang 
District the number of schools under 
the Ministry of Education and Culture 
as many as 43 schools with details of 
number of Primary School 26, Lower 
Secondary School 10, and Upper 
Secondary School 2, while Vocational 
High School as much as 5 school. For 
schools under the Ministry of Religious 
Affairs as many as 13 schools consist of 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) as many as 7, 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) as many as 
4, and Madrasah Aliyah (MA) as many as 
2 schools. 


41 PENDIDIKAN 


EDUCATION 
Tabel AMA Banyaknya Desa'/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas 
Table Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan 


Bantargebang, 2021-2023 

Number of Villages'/Kelurahan Having Educational 
Facilities by Educational Level in Bantargebang District, 
2021-2023 


Sekolah Dasar (SD) 

Primary School 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
Madrasah Ibtidaiyah 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Junior High School 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
Madrasah Tsanawiyah (MTS) 
Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Senior High School 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Vocational High School 

Madrasah Aliyah (MA) 

Madrasah Aliyah 
Akademi/Perguruan Tinggi 


Academy/University ! 


Catatan/Note: "Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait/ 
Villages in this table include Transmigration Settlement Unit which is still fostered by the relevant ministries. 


Sumber/Source: — Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 
3 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


Tabel 412 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di 

Table Kecamatan Bantargebang, 2023/2024 
Number of Schools by Educational Level in Bantargebang 
District, 2023/2024 


Taman Kanak-Kanak (TK)' 


Kindergarten' 1 2 2 
Raudatul Athfal (RA)? 1 1“ “ 
Raudatul Athfal (RA)? 

Sekolah Dasar (SD)' 

Elementary Schools' 1 3 20 
Madrasah Ibtidaiyah (MI)? 1 6 7 
Madrasah Ibtidaiyah (MI)? 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)" 3 7 10 
Junior High Schools' 

Madrasah Tsanawiyah (MTs)? 3 4 4 
Madrasah Tsanawiyah (MTs)? 

Sekolah Menengah Atas (SMA)" , . , 
Senior High Schools' 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)" 1 Fi 5 
Vocational High Schools" 

Madrasah Aliyah (MA)? k » » 


Madrasah Aliyah (MA)? 


Catatan/Note: 3 Seluruh Raudatul Athfal (RA) berstatus swasta/AlI Raudatul Athfal (RA) are private 
Sumber/Source: — "Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: https://dapo.kemdikbud.go.id/sp: data semester genap 
per tanggal 3 September 2024 /Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, https://dapo.kemdikbud. 
go.id/5p, even semester data as of 3 September 2024 
2 Kementerian Agama, EMIS, data semester genap laporan sampai dengan 30 Juni 2024/Ministry of Religious Affairs, 
EMIS, odd semester report data up to 30 June 2024 
4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Sistem Data Pokok Pendidikan: data semester ganjil 
laporan sampai dengan 30 November 2023/Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Basic Education 
Data System: odd semester report data up to 30 November 2023 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


Tabel Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan 


41.3 


Table Bantargebang, 2023/2024 


Number of Teachers by Educational Level in Bantargebang 


District, 2023/2024 


Taman Kanak-Kanak (TK)' 
Kindergarten' 

Raudatul Athfal (RA)? 

Raudatul Athfal (RA)? 

Sekolah Dasar (SD) 

Elementary Schools 

Madrasah Ibtidaiyah (MI)? 
Madrasah Ibtidaiyah (MI)? 

Sekolah Menengah Pertama (SMP)“s 
Junior High Schools'5 

Madrasah Tsanawiyah (MTs)? 
Madrasah Tsanawiyah (MIS)? 
Sekolah Menengah Atas (SMA)"s 
Senior High Schools"5 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Vocational High Schools"5 

Madrasah Aliyah (MA)? 

Madrasah Aliyah (MA)? 


85 


99 


89 


82 


140 


164 


104 


50 


Catatan/Note: 3 Seluruh Raudatul Athfal (RA) berstatus swasta/AII Raudatul Athfal (RA) are private 


5 Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru/The total of teachers induding headmaster and teacher. 


Sl 


82 


405 


193 


177 


79 


85 


203 


50 


Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: https://dapo.kemdikbud.go.id/sp: data semester genap 
per tanggal 3 September 2024 /Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, https://dapo.kemdikbud. 

go.id/5p, even semester data as of 3 September 2024 

2 Kementerian Agama, EMIS, data semester genap laporan sampai dengan 30 Juni 2024/Ministry of Religious Affairs, 


EMIS, odd semester report data up to 30 June 2024 


4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Sistem Data Pokok Pendidikan: data semester ganjil 
laporan sampai dengan 30 November 2023/Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Basic Education 


Data System, odd semester report data up to 30 November 2023 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


Tabel a14 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan 
Table Bantargebang, 2023/2024 
Number of Pupils by Educational Level in Bantargebang 
District, 2023/2024 


Taman Kanak-Kanak (TK)' Fa Ka Ran 
Kindergarten' 
2 
Kuda Ai RA sos s0 
4 
ana 6.774 2.078 8.852 
Ta P 
Mada dat (MP w 290 san 
4 
Na Fr Bei Sa 2.956 1.419 4.375 
i 2 
Mada banowyat (M5 1364 1364 
4 
Se Sa 2091 : so94 
i 4 
ea CN 2.168 1.863 4.031 
Madrasah Aliyah (MA) ' an ng 


Madrasah Aliyah (MA) 


Catatan/Note: 3 Seluruh Raudatul Athfal (RA) berstatus swasta/AII Raudatul Athfal (RA) are private 
Sumber/Source: — ' Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: https://dapo.kemdikbud.go.id/sp: data semester genap 
per tanggal 3 September 2024 /Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, https://dapo.kemdikbud. 
go.id/5p, even semester data as of 3 September 2024 
2 Kementerian Agama, EMIS, data semester genap laporan sampai dengan 30 Juni 2024/Ministry of Religious Affairs, 
EMIS, odd semester report data up to 30 June 2024 
4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Sistem Data Pokok Pendidikan: data semester ganjil 
laporan sampai dengan 30 November 2023/Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Basic Education 
Data System, odd semester report data up to 30 November 2023 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


4.2 KESEHATAN 
HEALTH 


Tabel 421 Banyaknya Desa'/Kelurahan yang Memiliki Sarana 


Table Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan 
Bantargebang, 2021-2023 
Number of Villages'/Kelurahan Health Facilities by Type of 
Health Facilities in Bantargebang District, 2021-2023 


Rumah Sakit 
Hospital 1 
Rumah Sakit Bersalin 
Maternity Hospital l 
Poliklinik/Balai Pengobatan 

Ye 4 
Polyclinic 
Puskesmas Rawat Inap 
Public Health Center with Inpatient Care 0 
Puskesmas Tanpa Rawat Inap 3 
Public Health Center without Inpatient Care 
Apotek n 
Pharmacy 

Catatan/Note: — "Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait/ 


Villages in this table include Transmigration Settlement Unit which is still fostered by the relevant ministries. 


Sumber/Source: — Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting 
3 


PERTANIAN 


PENJELASAN TEKNIS 


Lahan sawah adalah lahan 
pertanian yang berpetak-petak 
dan dibatasi oleh pematang 
(galengan), saluran untuk 
menahan/ menyalurkan air, yang 
biasanya ditanami padi sawah 
tanpa memandang dari mana 
diperoleh atau status lahan 
tersebut. Lahan yang dimaksud 
termasuk lahan yang terdaftar 
di Pajak Bumi Bangunan, luran 
Pembangunan Daerah, lahan 
bengkok, lahan serobotan, lahan 
rawa yang ditanami padi dan 
lahan bekas tanaman tahunan 
yang telah dijadikan sawah, baik 
yang ditanami padi, palawija atau 
tanaman semusim lainnya. 


Tegal/Kebun adalah lahan 
pertanian bukan sawah (lahan 
kering) yang ditanami tanaman 
semusim atau tahunan dan 
terpisah dengan halaman sekitar 
rumah serta penggunaannya 
tidak berpindah pindah. 


Ladang/Huma adalah lahan 
pertanian bukan sawah 
(lahan kering) yang biasanya 
ditanami tanaman semusim dan 
penggunaannya hanya semusim 
atau dua musim, kemudian akan 
ditinggalkan bila sudah tidak 
subur lagi (berpindah-pindah). 
Kemungkinan lahan ini beberapa 
tahun kemudian akan dikerjakan 
kembali jika sudah subur. 


TECHNICAL NOTES 


Wetland is agricultural land that 
separated by small dykes to resist 
water,where themain crop is usually 
wetland paddy without considering 
where it is got from or the status 
of the land. It includes the land 
that is registered at land income 
tax office, regional development 
contribution, - 'bengkok' — land, 
illegal ownership, swamps for 
rice cultivation, and annual crop 
land mark that has been used as 
ricefield, which are both planted 
with paddy, secondary crops or the 
other seasonal crops. 


Dry field/Garden is an dryland 
(unirrigated land) which is planted 
with seasonal or annual crops and 
separately from the yard around 
the house without shifting. 


Unirrigated  agricultural — field/ 
Shifting cultivation land is dryland 
(unirrigated land) that usually is 
cultivated for seasonal crops and 
utilized only for one ortwo seasons, 
then it will be left when it is not 
fertile (shifting). Maybe, this land 
will be used again in a few years if it 
has been fertile. 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


Data pokok tanaman pangan 
yang dikumpulkan adalah luas 
panen dan produktivitas (hasil per 
hektar). Produksitanaman pangan 
merupakan hasil perkalian 
antara luas panen dengan 
produktivitas. Pengumpulan 
data luas panen dilakukan setiap 
bulan dengan pendekatan area 
kecamatan di seluruh wilayah 
Indonesia. Pengumpulan data 
produktivitas dilakukan melalui 
pengukuran langsung pada plot 
ubinan berukuran 22 m x 2/2 m. 
Pengumpulan data produktivitas 
dilakukan — setiap — subround 
(empat bulanan) pada waktu 
panen petani. 


Tanaman sayuran dan tanaman 
buah-buahan semusim Tanaman 
sayuran semusim adalah tanaman 
sumber vitamin, garam mineral 
dan lain-lain yang dikonsumsi 
dari bagian tanaman yang berupa 
daun, bunga, buah, dan umbinya, 
yang berumur kurang dari satu 
tahun. Tanaman buah-buahan 
semusim adalah tanaman sumber 
vitamin, garam mineral, dan lain- 
lain yang dikonsumsi dari bagian 
tanaman yang berupa buah, 
berumur kurang dari satu tahun, 
tidak berbentuk pohon/rumpun 
tetapi menjalar dan berbatang 
lunak. 


Tanaman buah-buahan dan 
tanaman sayuran tahunan 
Tanaman buah-buahan tahunan 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


The main food crops data collected 
consists of harvested area and 
productivity (yield per hectare). 
Food crops production is generated 
by harvested area multiplied by 
productivity. The harvested area 
data is collected every month 
using sub district area approach 
in all sub district in Indonesia. The 
productivity data collection is 
conducted bya direct measurement 
in 24m x 2/4m crop cutting plot. 
The productivity measurement is 
conducted in every subround (four 
monthly) at the time when farmers 
are harvesting their crops. 


Seasonal vegetable and fruit 
plants Seasonal vegetable plants 
are plants which are the sources 
of vitamin, mineral salt, etc, 
consumed from the part of the 
plant in the form of leaf, flower, 
fruit, and root with the age of less 
than one year. Seasonal fruit plants 
are plants which are the sources of 
vitamin, mineral salt, and others, 
consumed from the part of the 
plant in the form of fruits. These 
plants are creeps with the age of 
less than one year. 


Annual fruit and  vegetable 
plants Annual fruit plants are 
plants which are the sources of 


adalah tanaman sumber vitamin, 
garam mineral, dan lain-lain 
yang dikonsumsi dari bagian 
tanaman yang berupa buah dan 
merupakan tanaman tahunan. 
Tanaman — sayuran — tahunan 
adalah tanaman sumber vitamin, 
garam mineral, dan lain-lain yang 
dikonsumsi dari bagian tanaman 
yang berupa daun dan atau buah 
yang berumur lebih dari satu 
tahun. 


Data populasi ternak bersumber 


dari Dinas Pertanian dan 
Perikanan Kota Bekasi. 
Data statistik perikanan 


bersumber dari Dinas Pertanian 
dan Perikanan Kota Bekasi. 


7. 


vitamin, contained mineral salt, 
etc,consumed from thepartofplant 
in the form of fruit and more than 
one year of age. Annual egetable 
plants are plants which are the 
sources Of vitamin, contained 
mineral salt, etc, consumed from 
the part of the plant in the form of 
vegetable and more than one year 
of age. 


Data of domestic  livestock 
population are obtain from 
AgricultureandFishery Department 
of Bekasi Municipality. 


Fishery Statistics are  obtain 
from Agriculture and  Fishery 
Department of Bekasi Municipality 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


ULASAN 
Produksi terbesar dari tanaman 
tahunan selama tahun 2023 di 
Kecamatan Bantargebang adalah 


Rambutan sebanyak 2.872 kuintal. 
Sedangkan produksi terbesar dari 
tanaman semusim adalah sawi sebesar 
2.690 kuintal. 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


DESCRIPTION 


The highest annual plant production 
in 2023 in Bantargebang District is 
Rambutan which is 2,872 guintals. While 
the highest seasonal plant production is 
chinese cabbage which is 2,690 guintals. 


Tabel s1 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim 
Table Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Bantargebang (ha), 
2020-2023 
Harvested Area of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind 


of Plant in Bantargebang District (ha), 2020-2023 


Sayuran/Vegetables: 


Bawang Merah/Shallots - - 2 5 


Cabai Besar/TW/Teropong 
Chili/Big Chili 

Cabai Keiting 

Curly Chili 

Cabai Rawit 

(hili/Cayenne Pepper 


Kentang/Potato - - s 1 
Kubis/Cabbage - - 3 € 
Tomat/Tomato - 5 5 : 
Bawang Putih/Garlic - - - 3 
Bayam/Spinach 26 26 32 33 
Petsai/Sawi/Chinese Cabbage/ 


Mustard Green 


Catatan/Note: 
Sumber/Source: — Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for 
Horticulture SPH-SBS 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


Tabel 5.2 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim 
Table Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Bantargebang 
(kuintal), 2020-2023 
Production of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of 


Plant in Bantargebang District (guintal), 2020-2023 


Sayuran/Vegetables: 


Bawang.Merah/Shallots - - 2 3 


Cabai.Besar/TW/Teropong 
Chili/Big.Chili 
Cabai.Keiting 

Curly.Chili 


Cabai.Rawit 
(hili/Cayenne.Pepper 


Kentang/Potato - 5 : 3 
Kubis/Cabbage - - : . 
Tomat/Tomato - 5 2 . 
Bawang.Putih/Garlic - - 5 3 


Bayam/Spinach 1.950 1.940 2.400 1.075 


Petsai/Sawi/Chinese.Cabbage/ 
Mustard.Green 


Catatan/Note: 
Sumber/Source: — Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for 
Horticulture SPH-SBS 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


Tabel 5.3 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman 
Table di Kecamatan Bantargebang (m?), 2020-2023 
Harvested Area of Medicinal Plants by Kind of Plant in 


Bantargebang District (m?), 2020-2023 


Jahe/Ginger 5 - 5 4 


Laos/Lengkuas/Galanga - - 300 - 
Kencur/£ast Indian Galangal - - 50 - 
Kunyit/Turmeric 5 - - - 
Lempuyang/Zingiber 


Aromaticum 


Catatan/Note: 
Sumber/Source: — Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for 
Horticulture SPH-TBF 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


Tabel 5.4 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di 


Table Kecamatan Bantargebang (kg), 2020-2023 
Production of Medicinal Plants by Kind of Plant in 
Bantargebang District (kg),2020-2023 


Jahe/Ginger 6.000 5 5 5 
Laos/Lengkuas/Galanga 3.000 - 1.500 - 
Kencur/East Indian Galangal 3.000 z 15 z 
Kunyit/Turmeric 3.000 - - - 
Lempuyang/Zingiber . # 8 : 
Aromaticum 

Catatan/Note: 

Sumber/Source: — Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for 

Horticulture SPH-TBF 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


Tabel 
Table 


5.5 


Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di 
Kecamatan Bantargebang (m?), 2020-2023 

Harvested Area of Ornamental Plants by Kind of Plant in 
Bantargebang District (m?), 2020-2023 


Anggrek Pot/Pot Orchid TS - - 2 


Anggrek Potong/Cut Orchid an - - 5 


Krisan/Chrysantemum 2 - - . 


Mawar/Rose 


Sedap Malam/Tuberose ag - 2 2 


Catatan/Note: 
Sumber/Source: 


Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistik for 
Horticulture SPH-TH 


KECAMATAN BANTARGEBANG DALAM ANGKA 2024 


Tabel 5.6 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di 
Table Kecamatan Bantargebang (tangkai), 2020-2023 
Production of Ornamental Plants by Kind of Plant n 


Bantargebang District (stalks), 2020-2023 


Anggrek Pot/Pot Orchid - 2 2 


Anggrek Potong/Cut Orchid 3 - - 3 
Krisan/Chrysantemum 2 - - 3 
Mawar/Rose 2 - - : 


Sedap Malam/Tuberose B5 - 8 - 


Catatan/Note: 
Sumber/Source: — Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistik for 
Horticulture SPH-TH 


BANTARGEBANG DISTRIC IN FIGURE 2024 


Tabel Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut 


5.7 


Table Jenis Tanaman di Kecamatan Bantargebang (kuintal), 


2020-2023 


Production of Annual Fruits and Vegetables by Kind of Plant 


in Bantargebang District (guintal), 2020-2023 


Buah—Buahan/Fruits: 


Mangga/Mango 650 
Durian/Durian - 


Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine - 


Pisang/Banana 2.456 
Pepaya/Papaya 224 
Salak/Snakefruit - 
Belimbing/Star Fruit 326 
Rambutan/Rambutan 597 
Sayuran/Vegetables: 

Melinjo/Gnetum/Melinjo 179 
Petai/Twisted Cluster Bean 24 

Catatan/Note: 


209 
4 


143 
19 


57 


Sumber/Source: — Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for 


Horticulture SPH-BST 


DAFTAR PUSTAKA 


DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAPHY 


Direktorat Jenderal Hortikultura & Badan Pusat Statistik. 2022. Pedoman Statistik Pertanian 
Hortikultura (SPH). Jakarta: Kementerian Pertanian. 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 2021. Buku 3: Konsep dan Definisi Podes 2021. Jakarta: 
Badan Pusat Statistik. 


BIBLIOGRAPHY 


Gp 


MENCERDASKAN 


5, 2023 


SENSUS PERTANIAN 


D 
BerAKHLAK 


Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten 
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif 


DATA 


BANGSA 


Enlighten The Nation 


BADAN PUSAT STATISTIK 

KOTA BEKASI 

BPS-STATISTICS BEKASI MUNICIPALITY 
Jl. Rawa Tembaga 1 No. 6, Marga Jaya, 

Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 

Telp.: (021) 88953987 Fax.: (021) 88953987 
Homepage: http://bekasikota.bps.go.id 

E-mail: bps3275@bps.go.id 


